Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


153 


{Pelajaran Keempat Puluh Delapan} 
BAB 'AMIL-'AMIL JAZEM (Bagian Ketujuh) 


ffPenjelasan: 

Bagian kedua : Sekarang kita akan membahas bagian kedua, yakni jenis Amil Jazem yang menjazemkan 
dua Fi'il Mudhari'. Amil tersebut adalah Amil ketujuh sampai dengan Amil kedelapan belas. 

7. Huruf (d)!), dia menjazemkan dua Fi'il Mudhari'. Contoh: 


"Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu." [QS. Ibrahim:19] 

Lihatlah dua Fi'il Mudhari' pada ayat diatas (^) dan (4*^)! 

Keduanya di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf (<jj). Alamat 
Jazem kedua Fi'il Mudhari' tersebut adalah Sukun, karena keduanya termasuk jenis Fi'il Mudhari' 
Shahihul Akhir. 

Contoh: 


"Maka jika kamu patuhi (ajakan itu), niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik." 
[QS. Al-Fath : 16] 

Lihatlah dua Fi'il Mudhari' pada ayat diatas 0 j*^) dan (h^)! 

Keduanya di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf (oj). Alamat 
Jazem Fi'il Mudhari' yang pertama (ijQi^) adalah Hadzfun Nun (membuang Huruf Nun), karena dia 
jenis al-Af'alul Khamsah. Adapun alamat Jazem Fi'il Mudhari' yang kedua (h^) adalah Hadzful 'lllah 
(membuang huruf 'lllahnya), karena dia termasuk jenis Fi'il Mudhari' Mu'tal Akhir. 

^rCatatan: 

Dalam istilah Nahwu, Fi'il Mudhari' yang pertama dinamakan Fi'il Syarat, sedangkan Fi'il Mudhari' yang 
kedua dinamakan Jawabusy Syarat, karena dia sebagai jawaban atau balasan atas terjadinya Fi'il yang 
pertama. 

fj Tugas: Cobalah kalian cari 5 ayat dalam al-Quran yang terdapat padanya Amil Jazem (u!) yang 
menjazemkan dua Fi'il Mudhari'. 




Ditulis oleh Abu ’Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 7 Jumadal Akhir 1437/ 16 Maret 2016 

di kota Ambon Manise. 


WA. FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



